TRUBUSIT 


1 
Pindai OR Code 
Video Cara Rebus 
Daun Sirsak 
Atasi Kanker 


# Riset # Kasus sembuh 
# Resep # Cara olah Eny Pujiastuti 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


meli 


Cip 


Ampuh 


Herba. 


Antikanker 


Eny Pujiastuti 


- AMPUH HERBAL ANTIKANKER 
meli ci 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Penyusun: 
Eny Pujiastuti 


Penyunting: 
Rosy Nur Apriyanti 


Desain cover: 
Budi Putra Kharisma 


Foto cover: 
dokumentasi Trubus 


Artistik: 
Antonius Riyadi, Edi Amd, dan Budi Putra Kharisma 


Ilustrator: 
Babrudin 


Penerbit: 

PT Trubus Swadaya 

Jl. Kapitan I No.1A, Sukatani, Tapos, Depok 16454 
Telp: (021) 8742220, 8745511, Faks: (021) 8743727 
Email: redaksi@trubus-online.co.id 

Homepage: www.trubus-online.co.id 


Pemasaran: 

PT Niaga Swadaya 

Jl. Gunung Sahari III No.7 Jakarta Pusat 10610 

Telp: (021) 4255354, 4204402, Faks: (021) 4269263 


Cetakan I: September 2017 


Hak cipta dilindungi undang-undang 


Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA: 
Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 
12 Tahun 1997, bahwa: 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu 
Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umUmM suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Jakarta: Trubus Swadaya, 2017 
Ampuh Herbal Antikanker 


Bibliografi: 
ISBN 978 602 9407 389 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ANTIKANKER wu 


Kata 
Pengantar 


ivonis mengidap kanker payudara stadium 4 tidak membuat Yoan 
terpuruk dan tenggelam dalam lara. Perempuan kelahiran Naggroe Aceh 
Darussalam itu menjalani kesehariannya seperti biasa. la mengawali 
rutinitas harian di pukul 04.00 dini hari dengan berjalan kaki mengelilingi 
kompleks perumahan tempat tinggalnya. Mantan karyawan di sebuah tabloid 
olahraga terkemuka itu memilih melawan kanker dengan menggantungkan asa 
kesembuhan pada herbal. Ia bahkan optimis bisa sembuh dari derita kanker setelah 
berkonsultasi pada dokter dan herbalis serta mengonsumsi daun sirsak. 
Daun sirsak merupakan salah satu tumbuhan yang sudah teruji secara empiris 
dan ilmiah berkhasiat antikanker. Sedikitnya ada 25 tumbuhan dan bahan alam 
yang berfaedah melawan kanker tercatat dalam buku ini. Buku ini merupakan hasil 
kompilasi artikel yang dimuat dalam Majalah Trubus sejak Maret 2005 hingga 
Juni 2017. Setiap artikel ditulis berdasarkan pengalaman perempuan-perempuan 
penerima anugerah kanker yang mengonsumsi bahan alam berkhasiat antikanker. 
Penting diingat, konsumsi herbal tidak bisa serta-merta melawan kanker 
tanpa dibarengi dengan perbaikan pola hidup, seperti makan-makanan sehat, 
menjauhi stres, dan menumbuhkan optimisme sebagaimana yang Yoan lakukan. 
Semoga informasi yang tersaji bermanfaat bagi para penderita kanker pada 
khususnya sebagai penguat asa dan bagi para wanita pada umumnya sebagai bahan 


pembelajaran dalam upaya membentengi diri dari kanker. Sebab, mencegah lebih 


baik daripada mengobati. Selamat membaca!” 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Daftar Isi 


KATA PENGANTAR oa ee Yi 


BAB 1 

ANTIKANKER PAYUDARA oom 
Bilah Merah Vs. Kanker Pay Uddka...o enim aan anesatn ae naan amanat 2 
Cakar:Ayam Cakaf KAM Ket ie.ieta mn mentah bukan dibahas 6 
Gembili:Ge Mpu Kam Kera koto hn mkn sejitah ma beb alah ian amanat hlm 10 
Jintan Hitam: Liliput Penjinak KaNKer......oo.ooooocoocooWoWoWooooWmoWonununana 14 
Kunyit: Sirna Kanker Mahkota KEdUa.....ooooooocooooooooooooWoWoWoWoWoWoWo.WoWoWoWom 16 
Ling Zhi: Kankernya Disikat Jamur Ajaib. 20 
Pacar Air MUSuhi Kan Ker das sein nina kahani namun AN al naas 2h 
Pepaya: Daun Pepaya Atasi Kanker PayuUdara....oooo.oooo.WoWoooWooooWoWoWoWo 28 
Propolis: Obat Kanker Persembahan Lebah......ooo..o.oo.Wooooooo.ooo.Wo.WoWoWoWoWo Wo 32 
Rumput Laut: Cara Enak Cegah Kanker 

Sarang Semut: Sembuh Kanker Payudara Tanpa Operasi ...o..oo.ooocoWoooooWomWomo 40 
Sirih Merah: Hilang Kanker Payudara Berkat Sirih Merah ......oo.oooocooco.Wo.Wo.Wooo lily 


Sirsak: Penggempur Kanker Mahkota Kedua......oo.coocooooWoooo.WoooWoWoWoWoWo 18 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Sirsak: Stop MetasStaSiS KAM Ker. tahan kental manakah 
Singkong: Daun Singkong Musuh Kanker Payudara 

Temulawak: Tokter TUM pas KAN Kefocisedotnen dn en hamak asn maha 
Ulam Raja: Musuh Kanker Payudara. ....ooo.cooooooooo.o.WoWooommmmununann kanan 
BAB 2 

ANTIKANKER ORGAN REPRODUKSI... aan 69 
Avokad: Musuh Baru Kanker Serviks .....o.cooco.Woo.WooooooWoWoWoWoWoWoWom 70 
Cangkring: Obat Baru Kanker Serviks .....ooo.oocoooooooooWoWoommmmmnanan kanan 74 
Jamur Dewa: Rival Kanker OvariUM....oooooooooooWoooo.oWomoWoomm kaan 78 
Jintan Hitam: Penolak Kanker Serviks......oooooooWooooooooo.Womo.WoWoommomommmunaa 82 
Keladi Tikus "Kerat"” Kanker Serviks ....ooocoo.Wooooco.ooWoWoommmmmmmenenen kanan 86 
Keladi Tikus Sudahi Kanker RahiM....o.ooooooocooo oo Woo mana 90 
Kelapa: Kisah Perawan Penumpas Kanker Kista........ooooooooooooooWoWooWoWoo Ol 
Manggis: Kanker Hilang Janin Datang.......o...... ..100 
Mengkudu: Karena Pace Kanker Serviks TUMbANg ....oooooooooooooooooWoWoWooWo 104 
Pinus Seteru Kanker SerVikSo ainun nan anakanak san na 108 
Propolis: Liur Lebah Seteru Kanker RahiM w...o.oooocooocoWooWooWooooWoWoWoWoWo 112 
Propolis Tepis Kanker Serviks 53 
Sarang Semut: Riset Membuktikan, Sarang Semut AntikanKer....o..o.oooo.Wo.Woo 120 
Sirsak: Graviola Versus Kanker OvariUM “.o.oooooooWooooooWo.WoWoWo.WoWoWo WWW 124 
Temu Putih PENnuM pas KAN KEK coc” ian ii ina man tahan ina nn nba 128 
Tin Hambat KamKer- Serviks oo momad ane dan aean Mito bonah 130 


DAFTAR PUSTAKA... asn sanann nan gam 136 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AN TIKANKE KR 
@ LAYUDAKA 


Tjandra 
mengonsumsi sari 
buah merah 3 kali 
sehari masing- 
masing 1 sendik 
makan. 


ANTIKANKER 


uah Merah vs 
anker Payudara 


egalanya berawal pada 2003. Kala itu Hariyanti mendapati benjolan 

sebesar telur puyuh di payudara kiri. Tanpa curiga ia tetap menjalani 

keseharian dengan tenang. Langganan di toko kelontongnya bisa protes kalau 

sehari saja tutup. Namun, aktivitasnya kerap diganggu rasa sakit dan panas yang 
berpusat di seputar benjolan itu. 

Tak tahan dengan gangguan itu ia memeriksakan diri ke dokter. Istri Tjandra 
Wiwit Budiman itu menangis saat dokter menjatuhkan vonis kanker payudara. 
Rasanya tak percaya mengingat tak ada satu pun keluarganya memiliki riwayat 
kanker. Ketakutannya pada pisau bedah makin menciutkan nyalinya berhadapan 
dengan dokter. Perempuan itu dengan tegas menolak operasi medis. Jalur 
pengobatan alternatif menjadi pilihan terakhirnya. 


Pilih herbal 
Berbagai ramuan dan racikan jamu dari pelosok Yogyakarta dicicipi anak 
keempat dari 9 bersaudara itu. Meski demikian kesembuhan tak kunjung hadir. Rasa 


Versi Pdf Lengk 


(SN ANTIKANKER ex 


Dua tahun dilalui Hariyanti dengan penderitaan. Sel 
kanker di payudara kiri kerap membuat ibu 2 putri itu 
menggigil menahan nyeri. Kadang perih bukan kepalang 
seperti diiris-iris pisau. Mengakhiri penderitaan 

dengan operasi bukan pilihan nyaman baginya. Buah 
merah yang dikonsumsi pada 2004 laksana mukjizat. 
Kondisinya berangsur membaik menjauhkannya dari 
jangkauan pisau bedah. 


sakit terus-menerus menderanya. Puncaknya pada awal 2004, benjolan di payudara 
kirinya itu pecah. Luka yang timbul menyisakan kulit di sekitarnya menghitam. Nanah 
sering keluar sehingga kulit terus-menerus basah. Makin hari luka kian meluas. Obat 
tradisional yang diberikan seakan tak memberikan pengaruh apa pun. Sementara 
keluhan rasa sakit dan nyeri terus-menerus mengganggu. 


Ketika seorang teman menyarankan ekstrak buah merah, tanpa kompromi Buah merah ampuh 
untuk meningkatkan 


Tjandra, memburu herbal itu. Sari buah khas Papua itu dikonsumsi 3 kali sehari ai, 


masing-masing 1 sendok makan. Lima hari berselang sakit mulai berkurang. Sayang 
kebahagiaan itu disapu 
kecemasan yang luar biasa. 
Sebab pada hari 

ke-14 terjadi pendarahan. 
Bagian kulit yang menghitam 
terkelupas dan memancarkan 
darah. Ia dilarikan ke rumah 
sakit karena tak lagi sanggup 
mengatasi pendarahan. Meski 
demikian rasa sakitnya telah 
jauh berkurang. 

Di Rumah Sakit Umum 
Boro, di pinggiran Yogyakarta 
dokter hanya memberi vitamin. 
Obat dikonsumsi saat kadar Hb 
turun di bawah 
3,7 mmHg. Selebihnya ia 
meminum ekstrak buah merah. 

Saran untuk operasi tetap 
ditolak. Menurut suami, yang 
mengutip keterangan dari 
dokter, kondisi Haryanti terus 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Foto-foto: Karjono & bLaksita Wijayati 


membaik. "Yang jelas ketika perbannya dibuka pada 
16 Januari, sudah kelihatan kulit normalnya," ujar Tjandra. 


Buah merah 
memiliki kandungan 
betakaroten dan 
tokoferol. Makin parah 
Luminterengse di Ketapang, Kalimantan Barat, 
juga mengidap kanker payudara sejak beberapa tahun 
lalu. Selain mengganggu aktivitasnya, perempuan 
itu juga mengaku penyakit jahat ini menurunkan 
staminanya secara drastis. 
Semula memang tak terasa sakit sehingga 
ia tetap menggeluti kesehariannya. Namun lama- 
kelamaan timbul benjolan aneh. Benda asing inilah 
yang menjadi sumber rasa nyeri dan panas. Perempuan 
berparas cantik itu tak pernah berpikir, dalam tubuhnya 
bersemi sel-sel kanker yang ganas. 
Keputusan itu akhirnya diterimanya 
secara lapang. Itu hari di 
pertengahan September 2004, 
dokter memvonisnya sebagai 
penderita kanker payudara 
stadium 4. Meski sedih, 
PEN PA Pi ia mencoba tegar dan 
dr Sidi Aritjahja 


Versi Pdf n 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


bertekad untuk sembuh. Motivasi yang kuat dari pihak keluarga 
menjadi alasan utama untuk tak menyerah. 
Pengobatan medis yang mengharuskannya mampir 


ke ruang bedah membuatnya merinding. Sama 
halnya Hariyanti di Yogyakarta, Luminterengse juga 
mengaku takut dioperasi. Tak heran bila ibu 3 putra 
itu memilih pengobatan tradisional berupa jamu- 
jamuan. 
Kabar mengenai buah merah sampai 
Ketapang. Dibantu seorang rekan, Luminterengse 
berburu buah merah yang terkenal itu sampai 
ke Jakarta. Upayanya membuahkan hasil, 
beberapa botol ekstrak buah merah singgah dalam 
genggamannya. Setiap hari ia mengonsumsi 
3 sendok makan. Sehari, dua hari berlalu perubahan tak 
kunjung datang. 
Pada hari ke-10, Luminterengse merasakan payudaranya 
kian mengeras. Rasa nyeri dan panas menyiksanya terus-menerus. 
la memutuskan untuk menghentikan konsumsi buah merah ketika puting Kanker bisa berasal 
terlihat mau pecah. Luminterengse khawatir kondisi kian parah. dari sel sarkoma atau 
karsinoma. 
Tergantung fisik 
Senyawa penumpas kanker dalam buah merah memang masih misteri. Selain itu 
terdapat faktor internal dan eksternal yang saling berpengaruh pada kasus kanker. Menurut 
dr Paulus Wahyudi Halim, herbalis asal Serpong, Tangerang, penyebab kanker payudara 
sangat kompleks. Sel asal kanker berasal dari sel sarkoma dan karsinoma, bagian dari 
ratusan sel yang ada dalam tubuh manusia. Oleh karena itu tidak dapat dipukul rata minyak 
buah merah bisa mengobati semua kanker payudara. "Semuanya tergantung dari kondisi 
tubuh yang bersangkutan," ujarnya. 
Menurut dr Sidi Aritjahja, pengobat komplementer di Yogyakarta, sel kanker bila 
berbentuk gabungan seperti kanker payudara memerlukan proses penyembuhan yang 
kompleks. Kanker payudara sering disebut afibroadinokarsinoma karena dari jaringan ikat 
dan kelenjar adenosit. 
Kandungan betakaroten dan tokoferol dalam buah merah belum cukup ampuh 
untuk menembus sel kanker. Meski pengaruhnya sebagai antioksidan dalam tubuh 
efektif melawan sel-sel kanker dan radikal bebas. Namun, kemampuannya untuk 
menyembuhkan kanker payudara masih mengundang polemik. Paulus mengatakan 
hingga kini satu-satunya cara untuk melenyapkan sel-sel kanker payudara yang diakui 
secara medik hanya metode kemoterapi radiasi. 
Kesaktian buah merah masih terbatas pada peningkatan stamina. Karena dengan 
kekebalan tubuh yang tinggi manusia mampu melawan serbuan penyakit yang paling 
berbahaya sekalipun. 
Kondisi fisik seseorang juga menjadi faktor utama yang patut diperhitungkan. 
“Manusia memiliki pola bioritme yang naik turun," ujar Drs Didik Gunawan, Apt., S.U., 
peneliti Biologi Farmasi UGM. Orang rentan terhadap kanker payudara bila bioritme 
tubuhnya tengah turun. Bahkan pada sesama penderita kanker payudara kondisi fisiknya 
juga berlainan. Oleh karena itu takaran obat juga belum tentu sama untuk setiap orang. 
(Hanni Sofia/Peliput: Laksita Wijayanti) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


| 6 | AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Kandungan flavonoid 
cakar ayam mampu 
mematikan sel 
kanker payudara 


Cakar Ayam 
Cakar Kanker 


ata Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan 16” kanker pada 

perempuan adalah kanker payudara. Penyakit mematikan itu rentan 

menyerang perempuan yang memiliki riwayat kanker payudara dalam 

keluarga, tidak pernah melahirkan, tidak pernah menyusui, mengandung 
pertama kali pada usia minimal 36 tahun, haid pertama pada usia 13 tahun, dan 
menopause di atas usia 50 tahun. 

Setiap tahun jumlah pasien kanker payudara terus meningkat. Pada 2004 
terdapat 519.000 perempuan meninggal akibat kanker payudara di Amerika Serikat. 
Institut Kanker Nasional memprediksi, pada 2012 terdapat 226.870 pasien baru 
kanker payudara. Kementerian Kesehatan mencatat pada 2007 di Indonesia terdapat 
8.277 pasien kanker payudara. Itulah sebabnya berbagai penelitian berupaya 
mencari obat mujarab untuk mengatasi kanker payudara. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Pasien kanker terlarang mengonsumsi olahan cakar 
alias kaki ayam. Konsumsi daun cakar ayam malah 
dianjurkan karena terbukti tokcer mengatasi pembunuh 
perempuan nomor satu. 


Cakar ayam 

Salah satu herbal andalan untuk menjinakkan penyakit maut itu adalah cakar 
ayam Selaginella sp. Hasil riset Sri Handayani SFarm Apt MSi dari Pusat Penelitian 
Kimia LIPI, membuktikan ekstrak cakar ayam mampu mematikan sel kanker payudara. 
“Penelitian itu sebagai langkah awal agar cakar ayam diakui sebagai herbal terstandar 
seperti disyaratkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)," kata alumnus 
Universitas Gadjah Mada itu. 

Dalam penelitian itu Handayani menggunakan Selaginella plana. Cakar ayam 
terdiri atas minimal 18 spesies yang mengandung senyawa aktif relatif sama. Ke- 

18 spesies itu terdapat di Pulau Jawa, sedangkan 

di pulau lain belum ada penelitian. Pada umumnya 
cakar ayam mengandung 23,04 flavonoid. 
Handayani mengekstrak daun cakar ayam dengan 
merendam seluruh bagian tanaman kering dalam 964 
etanol selama 72 jam. Ia lalu mengevaporasi filtrat pada 
suhu 40”C hingga menghasilkan ekstrak. 

Pada tahap awal penelitian, Handayani menguji tingkat 
keamanan cakar ayam bagi tubuh. Ia memberi asupan ekstrak 
cakar ayam pada mencit. Hasilnya, cakar ayam terbukti aman 
konsumsi. Nilai LD50 (Lethal Dose) mencapai 1.000 mg per 
kg bobot tubuh mencit atau setara 27 kg pada manusia 
dengan bobot tubuh 70 kg. Artinya, cakar ayam akan 


Konsumsi cakar ayam 


membahayakan tubuh bila pasien sekali mengonsumsi 27 kg 


dapat dibarengi 

paku rane—sebutan cakar ayam di daerah Jawa Barat. dengan daun kelor 
Selanjutnya Handayani menguji inhibitory concentration (IC)., ekstrak cakar untuk mengatasi 
kanker payudara 


ayam terhadap 96 kultur sel MCF-7, sel kanker payudara yang resisten terhadap 
kemoterapi. Nilai IC,, menunjukkan tingkat konsentrasi ekstrak untuk menghambat 
atau mematikan 50 sel uji. Hasil penelitian menunjukkan nilai IC,, mencapai 

61 yg/ml. Artinya, dengan konsentrasi 61 j1g/ml, ekstrak cakar ayam mampu 
menghambat atau mematikan 50” sel kanker. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sri Handayani SFarm 
Apt MSi, meneliti cakar 
ayam untuk memenuhi 
standar obat herbal 


ELISA reader (Bio- 
Rad) alat untuk 
mengukur panjang 
gelombng dari 
ekstrak cakar ayam 


ANTIKANKER 


Bagaimana duduk perkara cak 


kanker mekanisme itu tidak 


mencapai 20,674. 


T47D, sel kanker payudara yang se 


ar ayam mematikan sel kanker? 


Menurut Handayani keampuhan cakar ayam menumpas sel 
kanker berkat kandungan flavonoid, biflavonoid, feonolik, 
alkaloid, dan lignan. Senyawa aktif itu memicu sel kanker 
bunuh diri alias apoptosis. "Pada sel normal apoptosis 
terjadi dalam jangka waktu tertentu: sedangkan pada sel 


terjadi. Akibatnya, jaringan yang 


terkena sel kanker tumbuh merajalela," kata ibu satu anak 
itu. Apoptosis yang terjadi aki 


bat pemberian cakar ayam 


Handayani juga menguji khasiat daun cakar ayam pada sel 


nsitif terhadap agen kemoterapi. 


Hasilnya lebih menggembirakan. Nilai IC, lebih kecil, yakni 7,03 yg/ml, 


ketimbang terhadap MCF-7. Semakin kecil nilai 
suatu herbal. Artinya dengan dosis rendah saja, 
mengatasi kanker payudara. 


Pendamping 


IC, maka semakin kuat khasiat 


herbal cakar ayam mujarab 


Meski terbukti mampu mematikan sel kanker, Handayani menyarankan agar 


pasien mengonsumsi cakar ayam sebagai herba 


| pendamping untuk membantu 


pengobatan medis. "Ekstrak cakar ayam mampu meningkatkan kinerja obat- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Foto-foto: Susirani Kusumaputri & Dok. Trubus 


Waspada Dini 
Kanker Payudara 


1. Mulailah dengan melihat payudara Anda di cermin dengan bahu lurus dan lengan 
di pinggang. Perhatikan bentuk, ukuran dan warna. Waspada apabila ukuran 
payudara tidak sama atau asimetris atau terjadi pembengkakan. 

2. Angkat kedua lengan dan cari kelainan di nomor 1. Dengan kedua belah tangan, 
secara lembut pijat payudara dari tepi hingga ke puting, untuk untuk mengetahui 
ada atau tidaknya cairan yang keluar dari puting susu. 

3. Selanjutnya periksa payudara sambil berbaring. Gunakan tangan kanan untuk 
memeriksa payudara kiri dan gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara 
kanan. Gunakan keempat jari yang saling dirapatkan untuk meraba payudara. 
Rabaan dilakukan dengan gerakan memutar mulai dari tepi payudara hingga ke 
puting susu. Sesudah itu geser posisi jari sedikit ke sebelahnya, dan lakukan lagi 
gerakan memutar dari tepi payudara sampai puting susu. Lakukan terus secara 
berurutan sampai seluruh bagian payudara diperiksa. 

4. Rasakan payudara Anda sambil berdiri atau duduk. Dianjurkan untuk memeriksa 
payudara ketika kulit basah dan licin saat mandi. Lakukan gerakan tangan yang 
sama seperti dijelaskan pada langkah 3.” 


obatan kanker, mengurangi efek samping kemoterapi, serta mematikan sel kanker," 
Ujar periset yang meneliti khasiat cakar ayam sejak 2010 itu. 

Di kalangan herbalis cakar ayam sejatinya bukan pendatang baru. Herbalis di 
Yogyakarta, Lina Mardiana, kerap meresepkan kerabat paku-pakuan itu sebagai 
herbal pendamping dalam pengobatan kanker. Ia memadukannya dengan benalu teh. 
“Proporsi cakar ayam sekitar 20”, kata Lina. Tanaman yang tumbuh di tempat lembap 
itu bisa menggantikan peran rumput mutiara Hedyotis corymbosa dalam ramuan 
kanker. 

Herbalis di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Lukas Tersono Adi, juga kerap 
menggunakan cakar ayam sebagai bahan ramuan untuk beberapa jenis kanker. Untuk 
pengobatan kanker payudara, misalnya, ia mengombinasikan cakar ayam dengan daun 
kelor. “Kelor berguna untuk merangsang regenerasi kelenjar payudara," kata Lukas. 
Untuk kanker paru-paru, cakar ayam berpadu dengan daun sendok Plantago mayor, 
sambiloto Andrographis paniculata, dan pegagan Centella asiatica. 

Cakar ayam berperan sebagai peluruh dahak alias espektoran, sambiloto sebagai 
antivirus, dan pegagan untuk merevitalisasi sel. Lukas menganjurkan konsumsi 
usia— sebutan cakar ayam di Ambon—dalam bentuk daun segar yang telah 
dikeringanginkan. Dosisnya segenggam daun segar atau setara 30—50 gram sediaan 
kering. Rebus seluruh bahan dalam 3 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas. Habiskan 
air rebusan dalam sehari dan biarkan cakar ayam mencakar-cakar kanker payudara. 
(Susirani Kusumaputri) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ANTIKANKER kas 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Gembili 
Gempur Kanker 


etuah bapak kedokteran Hippokrates jadikan makanan sebagai obatmu, 


Sembpillimenganaung bukan obat sebagai makanan. Pangan lokal yang berpotensi sebagai obat 
diosgenin yang 


berkhasiat untuk antara lain gembili. Riset ilmiah membuktikan umbi gembili Dioscorea 
menghentikan esculenta itu manjur mengatasi sel kanker payudara. Dosen di Fakultas 
perkembangan : : : 

jaringan sel kanker Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, 
payudara. dr Sumarno, MSi Med, SpPA membuktikan keampuhan gembili sebagai antikanker. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Umbi gembili terbukti mengatasi kanker payudara. 


“Dasar pemilihan gembili lantaran ia kerabat dekat uwi ungu Dioscorea alata dr Sumarno, MSi 
Med, SpPA, peneliti 


yang menurut berbagai penelitian ilmiah mengandung senyawa aktif berpotensi khasiat gembili 


mengatasi kanker," ujar Sumarno. Ia dan Dina Fatmawati SSi meneliti aktivitas atasi kanker 
fitokimia ekstrak gembili pada kultur sel payudara T-47-D secara invitro. Sumarno (EA 
memperoleh umbi tanaman anggota famili Diocoreaceae itu dari Kabupaten Kendal, Unteritas kam 
Provinsi Jawa Tengah. Sultan Agung 
(Unissula), 
Semarang, Jawa 
Kanker bunuh diri Tengah. 
Sumarno memanfaatkan bagian umbi. Dokter spesialis patologi anatomi itu 
mencuci, mengupas, memotong tipis-tipis umbi, kemudian mengeringkan umbi 
gembili dengan oven. Suhu pengeringan 1000C selama 3—4 jam. Setelah itu 
Sumarno memblender gembili kering sampai berbentuk serbuk. Proses 
selanjutnya membuat ekstrak 100 gram serbuk gembili. Pembuatan E 
ekstrak membutuhkan waktu 3 hari melalui berbagai tahapan di s 
laboratorium. s 
Hasil akhir berupa ekstrak umbi tanaman anggota famili gadung- 8 
5 


gadungan sebanyak1,469 gram. Pada uji sitotoksik, ia membagi 
ekstrak etanol gembili menjadi 10 seri konsentrasi, yaitu dari 
yang tertinggi 1.000 yg hingga terendah hanya 
1,95 yg per ml. Sumarno dan Dewi mengamati potensi 
sitotoksik ekstrak etanol gembili pada sel kanker T-47-D 
berdasarkan nilai penghambatan atau IC50. 

Sesuai dengan kriteria National Cancer Institute (NCI) 
nilai IC50 berpotensi sangat kuat jika kurang dari 
atau sama dengan 20 yg, cukup kuat jika nilai IC, 
berkisar 21 yg-100 yg, dan lemah jika nilai IC, lebih 
dari 100 yg per ml. Hasil penelitian membuktikan, 
ekstrak etanol gembili memiliki nilai IC,, sebesar 
39,61 yg/mi. Itu berarti potensi sitotoksik ekstrak 
gembili cukup kuat. 


Foto-foto: Hernawai 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ANTIKANKER 


Sel Kanker Bunuh Diri 


Diosgenin dari gembili 
menyerang sel kanker 


Bentuk sel mulai rusak 


- 


Inti sel mengerut 


Sel kanker mulai masuk proses Dinding sel membe 
apoptosis beraturan 


tidak 


LN 
Dinding pecah dan organ G 
dalam sel berhamburan keluar 


... 
C o Oke 
cetak 


Sel kanker mati dan perkembangan 
jaringan kanker terhenti 


Ilustrasi: Bahrudin 


Apoptosis adalah proses “bunuh diri" sel secara terprogram karena adanya 
diosgenin dari gembili. Hancurnya sel kanker secara otomatis menghentikan 
pertumbuhan jaringan yang sedang dibentuknya.” 


Pada kelompok kontrol rata-rata persentase sel apoptosis sebesar 7,29". Sumarno 
menggunakan dua konsentrasi, yakni 20 ug/ml dan 40 yg/ml. Apoptosis adalah 
kematian sel secara terprogram dan secara otomatis membuat jaringan kanker berhenti 
berkembang. Dalam dunia medis apoptosis lazim disebut program bunuh diri sel kanker 
alias suicide program setelah memperoleh senyawa aktif tertentu. 

Terjadi peningkatan rata-rata persentase sel yang mengalami apoptosis setelah 
pemberian ekstrak etanol gembili dosis 20 yg/ml yakni 15,524. Adapun pada dosis 
40 yg/ml jumlah sel kanker apoptosis menjadi 36,60”. Itu berarti pada konsentrasi 
20 ug/ml mulai ada aktivitas penghambatan pertumbuhan sel. Adapun pada konsentrasi 
40 ug/ml terjadi apoptosis pada sel kanker. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Senyawa aktif 

Sumarno dan Dewi Fatmawati belum meneliti secara mendalam tentang jenis 
kandungan aktif gembili yang berperan menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain 
itu Agus Suprijono dan Lisa Rachmayanti dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas 
Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) juga meneliti gambili terhadap 
pertumbuhan volume kanker payudara atau adenocarcinoma mammae mencit betina. 

Agus menduga diosgenin adalah senyawa yang berperan penting dalam Sosok tanaman 
penghambatan sel kanker payudara. Cara kerja diosgenin unik karena menghambat gembili dan umbinya 

ani . Te yang mengandung 
perkembangan jaringan sel yang pertumbuhannya tidak normal, tetapi tidak diosgenin, senyawa 
mengganggu bagian lain yang masih sehat. Menurut Sumarno berdasar penelitian itu antikanker. 
terlihat bahwa khasiat gembili menghambat pertumbuhan dan mengecilkan kanker 
dapat dimanfaatkan pada kanker stadium awal. 

Herbalis di Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Yayuk 
Ambarwulan, menuturkan, “Gembili paling baik untuk tindakan pencegahan. 
Gembili mengandung senyawa aktif yang bersifat mematikan sel kanker 
yang masih dalam taraf pembentukan jaringan baru. Antioksidan juga 
banyak terkandung dalam umbi, sehingga dapat membantu 
meningkatkan daya tahan tubuh.” 


Masyarakat kota — 
Dalam dunia medis, penggunaan 
herbal hanya sebagai pendamping, 
bukan sebagai bahan penyembuh 
utama. Dokter spesialis bedah 
onkologi Rumah sakit Kanker 
Dharmais di Jakarta, dr Denny Joko 
Purwanto Sp.B(K)Onk, mengatakan 
sampai kini metode penyembuhan 
kanker secara medis masih sebagai 
penanganan paling utama. "Apalagi 
pada umumnya penderita kanker 
datang ke rumah sakit sudah 
dalam kondisi stadium lanjut atau 
sudah parah," kata Denny. 
Menurut Denny dalam 
kondisi seperti itu, tindakan 
terapi yang mungkin 
dilakukan adalah radioterapi, 
pembedahan, dan kemoterapi. 
Konsumsi rutin umbi gembili 
salah satu upaya mencegah 
serangan sel mematikan itu. 
Sumarno mengatakan, prevalensi 
penyakit kanker payudara banyak 
di perkotaan. Masyarakat 
perkotaan yang mengonsumsi 
makanan olahan berbahan kimia 
tambahan, misal bahan pengawet 
dan pewarna makanan. (Muhammad 
Hernawan Nugroho) 


Ilustrasi: Bahrudin 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


hitam, ampuh 
tuntaskan kanker 


Jintan Hitam 


Liliput Penjinak 
Kanker 


tu bukan isapan jempol belaka. Farah Ibrahim O AU dan 

Begum Rowshan A AU membuktikannya melalui serangkaian 

riset ilmiah. Kedua peneliti /ackson State University, Amerika 

Serikat, itu mula-mula memperbanyak sel kanker MCF-7 
dengan teknik kultur sel. Setelah itu, mereka membuat larutan 
dari ekstrak air dan ekstrak etanol dari jintan hitam. 

Sebanyak 6 sampel larutan: larutan ekstrak air, ekstrak 
etanol, campuran ektrak air dan etanol, campuran ektrak air 
dan peroksida, campuran ekstrak etanol dan peroksida, serta 
campuran ekstrak air, etanol, dan peroksida diujikan. Peroksida 
zat penekan oksidatif. Masing-masing larutan itu diteteskan 
pada sel kanker yang dibiakkan di cawan petri. Indeks toksisitas 
(LC50) diukur dari persentase jumlah sel kanker yang selamat 
setelah ditetesi larutan. 


Terbukti ilmiah 

Hasilnya? Ekstrak etanol jintan hitam, campuran ekstrak etanol dan ekstrak air, serta 
campuran ekstrak etanol dan peroksiad, paling efektif menonaktifkan sel-sel kanker. Itu 
terlihat dari nilai LC5O—jumlah sel kanker yang tersisa—mencapai 377,16—573,79 IU. 
Larutan peroksida mampu menyisakan sel kanker sebanyak 460,94 IU. 

Sedangkan larutan ekstrak air, campuran ekstrak air dan peroksida, serta campuran 
ekstrak air, ekstrak etanol, dan peroksida, hanya mampu menyisakan masing-masing 
940,5, 725,79, dan 765,94 IU. Namun pada dasarnya, penggunaan kalonji alias 
jintan hitam secara tunggal maupun dicampur dengan zat penekan oksidatif, efektif 
menonaktifkan sel kanker MCF-7 sehingga berpotensi untuk mencegah dan mengatasi 
kanker payudara. 

Faedah Nigella sativa tak hanya mengatasi sel kanker. Ekstrak jintan hitam juga 
ampuh meredakan kadar gula darah penderita diabetes. Hal itu telah teruji secara klinis 
oleh Harijanto Achmad dan M Mulky Yasin A, dari Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya, Malang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


L ANTIKANKER 


Namanya cukup singkat, MCF-7. Namun, efeknya 
bisa begitu panjang. la adalah pemicu kanker 


keganasannya dapat dijinakkan. 


Uji klinis dilakukan terhadap 5 pasien diabetes yang tidak tergantung insulin. Ekstrak biji jintan 


hitam juga ampuh 


Setelah puasa 10 jam, kelima pasien diukur sampel darahnya (sampel I sebagai kontrol). sebagai antidabetes 


Tigapuluh menit kemudian, pasien kembali diambil darahnya (sampel II). Setelah itu, 
pasien diberi asupan karbohidrat berupa segelas nasi putih isi 300 cc atau setara 
1.700 kalori. 

Sejam berselang, kelima pasien diukur kadar gula darahnya (sampel III). Pengambilan 
sampel IV dilakukan dua jam berikutnya untuk mengetahui post prandial atau kadar gula 
setelah makan. Selama sepekan pasien istirahat. Setelah itu, pasien kembali mendapat 
perlakuan seperti sepekan sebelumnya. Bedanya, sesaat setelah pengambilan sampel I, 
pasien mendapatkan asupan 60 ml ekstrak jintan hitam. 

Setelah perlakuan dengan dan tanpa pemberian ekstrak jintan hitam dibandingkan, 
hasilnya menunjukkan ekstrak jintan hitam berefek hipoglikemik alias meredakan kadar gula 
darah yang signifikan setelah pengukuran pada menit ke-90. Efeknya semakin meningkat 
setelah menit ke-150. 


Obat kuno 

Secara tradisional, jintan ireng—sebutan jintan hitam dalam bahasa Jawa—digunakan 
untuk mengobati aneka penyakit seperti asma, bronkhitis, diabetes, meningkatkan produksi 
air susu ibu, infeksi, sakit perut, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Khasiatnya telah 
dikenal sejak era peradaban Mesir kuno. Konon, biji jintan hitam pernah ditemukan dalam 
peti jenazah Tutenkhamen, salah seorang raja Mesir kuno. 

Jintan hitam merupakan tanaman berbunga tahunan dengan tinggi tanaman 
20—30 cm. Bentuk daunnya seperti jarum yang bercabang. Anggota famili Ranunculaceae 
itu memiliki bunga dengan 5—10 petal. Warna bunga menarik yaitu gradasi biru muda 
hingga putih. Siyah daneh—begitu orang Persia menyebutnya—menghasilkan buah berupa 
kapsul yang di dalamnya berisi 3—7 biji. 

Meski digunakan secara luas oleh pengobat tradisional di India dan Timur Tengah, 
pengobatan dengan jintan hitam juga merebak di Indonesia. Selain karena khasiatnya yang 
secara empiris mengatasi aneka penyakit, fakta itu kini diperkuat dengan maraknya riset 
ilmiah di lembaga pengobatan modern. (Imam Wiguna) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AMPUH HERBAL ANTIKANKER 


Aktivitas 
farmakologis 
kurkumin antara lain 
sebagai antioksidan, 
antimirob, 
antiradang, 
antitumor, dan 
antikanker 


Kunyit 


Sirna Kanker 
Mahkota Kedua 


embaran pahit hidup Lili Marliena — 
nama samaran—bermula pada 2011. 

Saat itu ia acap merasa gatal dan sakit di 
payudara kiri. Jika sudah begitu, ia hanya 
bisa mengusap-ngusap sambil membaca doa. 
Semula perempuan yang saat itu berusia 31 tahun 
mengira itu hanya dampak menstruasi. “Sejak remaja 
hal seperti itu sering kali terjadi,” ujarnya. Namun, 
setelah setahun Lili merasa perubahan pada bentuk 
mahkota keduanya itu karena muncul benjolan dan 
terdapat penebalan kulit di dekat ketiak kiri. 

Saat memeriksakan diri ke rumahsakit, dokter 
mendiagnosis perubahan itu sebagai kanker payudara. 
Dokter menyarankan Lili menjalani tes Magnetic Resonance 
Imaging (MRI). Pada Mei 2012 Lili terkejut saat menjumpai 
payudaranya mengeluarkan cairan. Sepanjang malam ia merasa payudaranya panas 
seperti terbakar. “Panas, pegal, nyeri, dan gatal bercampur jadi satu," ujar pehobi 
kucing itu. Kondisi itu yang akhirnya mendorong Lili melakukan MRI. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


L ANTIKANKER 


Rutin mengonsumsi kunyit, Lili Marliena terbebas dari 
operasi kanker payudara. 


Tolak operasi 

Hasil MRI menunjukkan Lili positif mengidap kanker 
payudara stadium 2. Diagnosis itu membuat Lili terpukul. Ia tak 
bisa menuruti saran dokter untuk menjalani operasi. Menurut 
Lili selain biaya operasi yang tinggi ia tengah menjalani program 
memiliki anak. Harap mafhum, setelah 7 tahun menikah ia belum 
dikaruniai momongan. “Atas dasar itu operasi kanker payudara 
saya tunda," kata anggota staf produksi di perusahaan tekstil di 
Jakarta itu. 

Menurut dr Edwin Perdana SpOG dari Rumahsakit Mayapada 
Modernland, Tangerang, Provinsi Banten, yang berisiko terkena 
kanker payudara antara lain perempuan tak menikah atau 
menikah tetapi tak pernah melahirkan, melahirkan anak setelah 
berusia 35 tahun, dan perempuan yang haid pertama pada usia 
amat muda. Data Kementerian Kesehatan Indonesia pada 
2012 memperlihatkan prevalensi kanker mencapai 4,3 setiap 
1.000 orang. Artinya jika saat ini penduduk Indonesia 250-juta, maka penderita kanker 
diperkirakan 1,1-juta. 

Dari kasus kanker itu, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2009 
memperlihatkan persentase kanker payudara mencapai 30”. Tanpa upaya pengobatan 
kondisi Lili semakin menurun. Dalam waktu 2 bulan bobot tubuhnya menjadi 60 kg 
dari semula 72 kg. Rasa sakit dan gatal bisa menyerangnya sepanjang hari sehingga 
Lili memutuskan untuk berhenti bekerja. "Setiap malam saya masih merintih 
kesakitan,” ujar Lili pasrah. 

Lili belakangan mencoba menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Setiap 
pagi ia berlari santai di sekitar rumah bersama suami selama setengah jam. Lili juga 
menghindari makanan berlemak terutama daging. Sebelum memutuskan untuk 
kembali berobat ke rumahsakit, Lili mendapat informasi mengenai pengobatan herbal 
di Sukabumi, Jawa Barat. Pada Januari 2013 ia mendatangi Ganda Soertjipto, herbalis 
yang memberikan ramuan herbal berbahan utama kunyit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Kunyit paling 
dominan dalam 
kombinasi herbal 
untuk penyembuhan 
tumor maupun 
kanker,” ujar Lina 
Mardiana, herbalis di 
Yogyakarta 


Foto-foto: Kiki Rizkika & Dok. Trubus 


“Kandungan kurkumin pada rimpang kunyit 
sangat ampuh menggempur kanker," ujar pria 
53 tahun itu. Ganda mengakui sejak awal 
menjadi herbalis pada 2008 kunyit salah satu 
herbal andalannya. la mengombinasikan kunyit 
dengan kunyitputih, temulawak, sambiloto, 
dan pegagan. 


Khasiat kunyit 
Ganda meresepkan kunyit dalam 
bentuk kapsul untuk mempermudah pasien 
mengonsumsi. Perempuan 34 tahun itu mendapat 
3 kapsul berbeda yang diminum 3 kali sehari. 
Masing-masing 2 kapsul setiap kali minum. Ganda 
juga menyarankan Lili tetap mengonsumsi air 
perasan kunyit. Seduh 500 gram rimpang kunyit 
yang diparut dan dicampur dengan sesendok 
madu. Dalam sehari Lili mengonsumsi seduhan 
itu sebanyak 2 kali. 

Selang sebulan mengonsumsi rutin, 
perbaikan mulai terlihat. Rasa gatal di payudara 
hilang dan sakitnya pun berkurang. Memasuki 
bulan keenam benjolan di payudara kiri terasa 

kian mengecil. Suami Lili awalnya tidak percaya 
sang istri membaik dalam waktu relatif singkat. 
la memutuskan membawa istrinya ke rumahsakit 
pada Desember 2013. Hasil Ultrasonografi (USG) 
memperlihatkan, tak ada lagi benjolan di payudara 
kiri Lili. Yang tampak hanya lingkaran menghitam 
pertanda sel kanker mati. "Saya bersyukur karena 
saya bisa sembuh," kata Lili. 


s 
2s 
g 
s 
x 
z 
g 
s 
2 


» Konsumsi kunyit 
dalam bentuk 
seduhan 2 kali 
sehari 


»» Konsumsi 
herbal harus 
dibarengi dengan 
berolahraga, 
menjaga pola 
tidur dan makan 
makanan sehat. . 


Versi Lengkapnya di ipusnas.com 


